WikipediA 

Bahasa Mingrelia 


Bahasa Mingrelia (0ofn5OCC|O3fnn 6n6o margaluri 
nina) adalah sebuah bahasa Kartvelia dituturkan di 
Georgia Barat (wilayah Samegrelo dan Abkhazia), 
terutama oleh Suku Mingrelia . Bahasa itu juga disebut 
Iveria (iveriuli ena) pada awal abad ke-20. 

Karena Mingrelia secara historis hanya merupakan bahasa 
daerah dalam batas-batas baik negara-negara bersejarah 
Georgia dan Georgia modern, jumlah orang yang lebih 
muda yang berbicara itu telah menurun secara substansial, 
dengan UNESCO menunjuknya sebagai "bahasa yang 
pasti terancam punah". 


Referensi 


1. ^ Hammarstrom, Haraid; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Mingrelia" . 
Glottolog 4.1 . Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 

2. ^ "UNESCO Atlas of the Worid's Languages in 

danger" . www.unesco.org. Diakses tanggal 4 
April 2018. 


Pranala luar 


■ TITUS Caucasica: Megrelisch (http://titus.fkidgl. 

uni-frankfurt.de/texte/caucasica/mingrel/adscha 

m.htm) (Jerman) 

■ Otar Kajaia's Megrelian-Georgian dictionary (htt 

p ://titus. u n i-f ran kf u rt.de/texte/etca/cauc/meg r/kaj 

aia/kajai.htm) at TITUS. 


Mingrelia 

Oofbsogmgfbo 6n6o margaluri nina 
Dituturkan di Georgia 
Wilayah Samegrelo , Abkhazia 
Etnis Suku Mingrelia 

Penutur 344,000 (2015) 

bahasa 

Rumpun Kartvelia 

bahasa 

■ Karto-Zan 
■ Zan 

■ Mingrelia 

Sistem Aksara Georgia 

penulisan 

Kode bahasa 


ISO 639-3 xmf 

Glottolog mingl252 (http://glottolog.o 

rg/resource/languoi(j/i(j/ming 
1252)M 



Diperoleh dari " https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Mingrelia&oldid=17120918 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 29 Juni 2020, pukul 04.19. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






































